WikipediA 

Bahasa Kuwani 


Bahasa Kuwani adalah bahasa Papua yang dituturkan di 
Semenanjung Doberai, Papua Barat. Bahasa ini kurang 
terdokumentasi; hanya beberapa kosakata yang diketahui 
dari bahasa ini. Lokasinya saja masih tidak diketahui.^ 

Referensi 


1. A Language, 1979, 55:899 


Diperoleh dari "https://id.wikipedia.Org/w/index. php?title=Bahasa_Kuwani&oldid=16619998" 



Kuwani 

Wilayah 

Papua 

Penutur 

(tidak ada perkiraan jumlah 

bahasa 

yang tersedia) 

Rumpun 

Papua Barat 

bahasa 

- Doberai 


- Doberai Barat 


■ Kuwani 


Kode bahasa 

ISO 639-3 

Tidak ada (mis) 

LINGUIST 

qqz (http://multitree.org/cod 

List 

es/qqz) 

Glottolog 

Tidak ada 


Halaman ini terakhir diubah pada 4 Maret 2020, pukul 19.20. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 


















